Langit dan awan kadang memiliki peran penting dalam gambar landscape, di mana objek langit biasanya 
memiliki porsi ruang yang lebih dominan dari objek yang lain. Bentuk awan dan tingkat kecerahan langit dapat 
memberikan kesan tersendiri, dan bahkan mampu memberikan ekspresi pada gambar landscape. 


Digital Imaging Series: Landscape 


(aj Buka foto dan copy objek 


D Es PETANI 
jo ma eeooung | 


Klik File - Open untuk membuka file Img. Bukit.jpg 
dan Img Sawah.jpg. Klik Rectangular Marguee tool 
dan seleksilah objek petani pada jendela file 

Img Sawah. Tekan CtrltC untuk menyalin objek. 


Buka jendela file Img. Bukit dan tekan Ctrl#V untuk 
menempelkan objek petani. Klik-ganda nama layer 
hasil salinan dan ubah namanya menjadi Petani. 


Bi Transformasi objek 


4 Buat layer masking 


Tekan Ctrl--T untuk memulai proses transformasi 
objek petani. Sambil menekan tombol Shift, geser titik- 
titik kontrol objek untuk mengubah ukuran dan posisi 
objek. Tekan Enter untuk mengakhiri proses 
transformasi. 


Klik Add Layer Mask untuk membentuk layer masking 
pada layer Petani. Tekan D untuk me-reset warna 
foreground dan background. Klik Eraser tool dan atur 
tatanan tool pada options bar. 


12 


Project 2: Cloudy Morning 


5 | Hapus sebagian objek 


6 Buka foto dan layer masking 


Sapukan mouse untuk menghapus sebagian objek 
yang terdapat dalam layer Petani. Untuk membatalkan 
proses penghapusan, tekan tombol X dan sapukan 
mouse pada bagian yang ingin ditampilkan kembali. 


Klik File - Open untuk membuka file Img. Padi.jpg. 
Gunakan langkah 1 s.d. 4 untuk menyisipkan objek 
padi ke jendela desain dan menambahkan masking 
layer. Ubah nama layer menjadi Padi. 


Hapus sebagian objek 


|e| Modifikasi pola layer masking 


Pastikan masking layer Padi aktif. Klik Eraser tool dan 
sapukan mouse untuk menghapus objek padi bagian 
atas. 


Pastikan tombol Eraser tool masih aktif. Tekan X, klik- 
kanan mouse dan pilih brush berbentuk rumput. 
Sapukan mouse pada bagian tepi objek rumput untuk 
menampilkan kembali objek rumput yang terhapus 
dengan pola ujung rumput. 


13 


Digital Imaging Series: Landscape 


9 Sisipkan objek 


10 | Transformasi objek 


Klik File - Open untuk membuka file Img Pohon.psd. 
Klik Move tool dan geser layer Pohon ke dalam 
jendela desain utama. 


Tekan Ctrl#-T, atur ukuran dan posisi objek pohon 
dengan cara menggeser titik-titik kontrol yang 
ditampilkan di bagian sudut objek. Tekan Enter untuk 
mengakhiri proses transformasi. 


11 Layer masking 


12 | Seleksi objek dengan channel 


D ai 1 ra POHON 


Ctr--2 
Ctr--3 
Ctrl-4 


Ctrl--5 


Gunakan langkah 4 dan 5 untuk membentuk layer 


menghapus objek batang pohon bagian bawah agar 
tampak menyatu dengan objek desain. 


masking pada layer Pohon, dan sapukan mouse untuk 


Klik File » Open untuk membuka file Img Awant1.jpg. 
Klik Window 2 Channels untuk membuka panel 
Channels. Tekan tombol Ctrl dan klik channel RGB 
untuk menyeleksi objek dengan warna terang. Tekan 
Ctrl-C untuk menyalin objek yang terseleksi. 


Project 2: Cloudy Morning 


Copy - paste objek 


(CM Motion blur 


Buka jendela desain utama dan tekan Ctrl-V untuk 
menempelkan objek hasil salinan. Tekan Ctrlt-T, atur 
ukuran dan posisi objek. Tekan Enter. Ubah nama 
layer menjadi Awan1 dan letakkan di bawah layer 
Pohon. 


Tekan Ctrl-J untuk menggandakan layer Awan1. Klik 
Filter » Blur » Motion Blur, atur tatanan perintah dan 
klik OK untuk mengaburkan objek awan. 


Opocity 


Gandakan channel 


- Ss Blue copy Ctr--6 


Lo 20 OKU 


Ubah Opacity layer Awan1 copy pada nilai 504. 


Klik File - Open untuk membuka file Img Awan2.jpg. 
Klik Window 2 Channels untuk membuka panel 
Channels. Pilih channel Blue. Geser channel Blue ke 
tombol Create new channel untuk membuat channel 
baru bernama Blue copy. 


15 


Digital Imaging Series: Landscape 


Atur kontras gambar 


Seleksi objek dengan channel 


- 


. 
put Levels: 


3 — 


pg P ke 


Pilih channel Blue copy. Klik Image 2 Adjustments » 
Levels, geser slider-slider untuk mengatur kontras 
gambar, dan klik OK sehingga warna objek foto 
menjadi hitam putih. 


Tekan Ctrl dan klik channel Blue copy untuk 
menyeleksi area gambar yang berwarna putih. 


Copy objek 


Paste objek 


Ctr--2 


Ctr--3 


Ctr--4 


Ctr--s 


Klik channel RGB untuk menampilkan semua warna 
objek gambar dan tekan Ctrl-C untuk menyalin area 
yang terseleksi. 


Buka jendela desain utama, tekan Ctrl-V untuk 
menempelkan objek hasil salinan. Ubah nama layer 
menjadi Awan2 dan atur posisinya di atas layer 
Pohon. 


Project 2: Cloudy Morning 


Blending layer 


Gandakan layer 


Ubah mode blending dari layer Awan2 pada pilihan 
Overlay dan perhatikan perubahannya. 


Tekan Ctrl--J untuk menggandakan layer Awan2. 
Ubah mode blending dari layer Awan2 copy pada 
pilihan Soft Light. 


24 Opocity 


N PR Normal » Opaaty:| 10096 
Kl bek ga Fil: 10006 
. 4 


: 3 
Ha 
1 Ira Gradient Map 1 


pen 


Gradient Map... 
era 


2 Lok: IU 4 PB Fl: 10005 ai 
| 4 al Gradient Map 1 


Tekan D untuk me-reset warna. Klik tombol Create 
new fill or adjustment layer dan pilih Gradient Map 
untuk mengubah warna desain ke dalam warna 
grayscale. 


Ubah Opacity dari layer Gradient Map pada nilai 30Yc 
yang berfungsi untuk menurunkan intensitas warna 
pada desain. 


17 


Digital Imaging Series: Landscape 


Buat layer baru 126 Lighting effects 


Style: (20'dockspotight |) 


rs 


Klik Filter - Render » Lighting Effects, pilih 2 O'clock 
Spotlight pada bagian Style dan atur arah sumber 
cahaya pada bagian kotak preview. Klik OK. 


Normal 
lek: UgPA 


EL) Ta 


3 


Klik Create a new layer untuk membuat layer baru 
dengan nama Light. Tekan D untuk me-reset warna 
dan tekan Ctri-Backspace untuk mengisi layer dengan 
warna putih. 


Blending layer & opacity PX: Modifikasi desain 


Lakukan proses modifikasi pada beberapa objek untuk 
merapikan desain, seperti menghapus bagian objek 
awan yang tidak diperlukan, memutar objek pohon, 

dan beberapa proses modifikasi sesuai selera Anda. 


Ubah mode blending layer pada pilihan Color Burn 
dan dengan Opacity 60Y4. 


